“UTS 2019/2020 


1. 


Bacalah teks di bawah ini ! 


Di antara daun kayu, tampak di depan mereka tebing itu turun ke bawah, di 
kakinya tegak pondok, sunyi - mati, tak sedikit jua pun kentara bahwa dia 
melindungi manusia yang hidup, pandai bergerak dan bersuara. Di bawahnya 
kedengaran sebentar-bentar sapi mendangus dan binatang-binatang itu pun 
kelihatan kekabur-kaburan dalam sinar bara yang kusam. Dari celah-celah dinding 
pondok keluar cahaya yang kuning merah, tetapi tiada berupa jauh sinar yang 
halus itu lenyap dibalut oleh kelam yangmaha kuasa. Di keliling pondok itu tertegak 
pedati, ketiganya sunyi dan sepi pula, 


Teks di atas dikatagorikan sebagai teks deskripsi karena ...... 
a. Menelaskan suatu keadaan 

b. Menyakinkan pembaca tentang suatu obyek 

c. Mengggambarkan tempat denan sedetail-detailnya 

d. Menceritakan suasana alam denan menarik 


. Contoh kata yang mengungkapkan suatu kesan adalah ....... 


a. Tampak 
b. Sunyi 
c. Sinar 
d. Tiada 


. Bacalah cuplikan teks dibawah ini! 


Tongkonan adalah rumah adat masyarakat toraja. Tongkonan berasal dari kata 
tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku toraja yang memiliki rumah adat 
ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi 
Selatan. 


Obyek yang dideskripsikan adalah ..... 


a. Rumah adat 

b. Masyarakat toraja 
c. Suku toraja 

d. Kabupaten Anrekang 


. Dalam teks deskripsi, bagian tersebut termasuk ...... 


a. Identifikasi 

b. deskripsi bagian 
c. definisi 

d. Kesan-kesan 


. Bacalah teks deskripsi berikut! 


Pantai Parangtritis 


(1) Pantai Parangtritis adalah tempat wisata terbaik untuk 
menikmati sunset sambil having fun menaklukkan gundukan pasir 
dengan ATV (All-terrain Vechile) ataupun menyusuri pantai dengan bendi 
dalam senja yang romantis. 

(2) Pantai Parangtritis terletak 27 km selatan Kota Jogja dan 
mudah dicapai dengan transportasi umum yang beroperasi hingga pk 
17.00 maupun kendaraan pribadi. Sore menjelang matahari terbenam 
adalah saat terbaik untuk mengunjungi pantai paling terkenal di 
Yogyakarta ini. Namun bila Anda tiba lebih cepat, tak ada salahnya untuk 
naik ke Tebing Gembirawati di belakang pantai ini. Dari sana kita bisa 
melihat seluruh area Pantai Parangtritis, laut selatan, hingga ke batas 
cakrawala. 

(3) Belum banyak orang tahu bahwa di sebelah timur tebing ini 
tersembunyi sebuah reruntuhan candi. Berbeda dengan candi lainnya 
yang terletak di daerah pegunungan, Candi Gembirawati hanya beberapa 
ratus meter dari bibir Pantai Parangtritis. Untuk menuju candi ini, kita 
bisa melewati jalan menanjak dekat Hotel Queen of the South lalu masuk 
ke jalan setapak ke arah barat sekitar 100 meter. Sayup-sayup gemuruh 
ombak laut selatan yang ganas bisa terdengar dari candi ini. 


(4) Pantai Parangtritis sangat lekat dengan legenda Ratu Kidul. 
Banyak orang Jawa percaya bahwa Pantai Parangtritis adalah gerbang 
kerajaan gaib Ratu Kidul yang menguasai laut selatan. Hotel Gueen of 
the South adalah sebuah resort yang diberi nama sesuai legenda ini. 
Sayangnya resort ini sekarang sudah jarang buka, padahal dulu memiliki 
pemandangan yang sanggup membuat kita menahan nafas. 


Tujuan teks deskripsi parangtritis nan indah yaitu 
a. memberi informasi secara system tentang pantai parangtritis 
b. mengemukakan keindahan pantai parangtritis 
c. menggambarkan keindahan pantai parangtritis 
d. merincikan keindahan pantai parangtritis 
6. Rincian obyek teks deskripsi pantai parangtritis nan indah adalah 
a. keindahan fisik pantai, keindah sore hari (sunset), suasana kegiatan orang 
dipantai parangtritis 
b. tempat pantai parangtritis, keindahan pantai parang tritis dan kegiatan pantai 
parangtritis 
c. kemolekan pantai parangtritis dan tempat parangtritis 
d. suasana keindahan pantai parangtritis 


7. Perasaan pembaca kepada teks deskripsi pantai parangtritis adalah .... 
a. takjub keindahan pantai parangtritis 
b. kekaguman dan kebanggaan 
c. terpesona keindahan pantai parangtritis 
d. wisatawan yan banyak terpesona pantai parangtritis 
8. Kalimat yang mendeskripsikan objek secara langsung sesuai judul terdapat pada 
paragraf nomor... 
a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 


9. Deskripsi bagian terdapat pada struktur Teks deskripsi di atas terletak pada paragraph 


d. (4) 
10. Bacalah kutipan teks deskripsi berikut dengan saksama ! 


Kemegahan Candi Borobudur 


Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia. Candi 
Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, selain menjadi 
obyek wisata yang ramai dikunjungi, juga menjadi pusat ibadah bagi 
penganut Budha di Indonesia khususnya pada setiap perayaan Waisak. 
Hal ini sesuai dengan arti namanya yaitu “biara di perbukitan”. Saat 
ini Borobudur ditetapkan sebagai salah satu Warisan Dunia UNESCO. 

Candi borobudur terletak di daerah Borobudur, Kota Magelang, 
Propinsi Jawa Tengah, berjarak kurang lebih 100 km di sebelah Barat 
Daya Semarang dan 40 km di sebelah Barat Laut Yogyakarta. Candi 
borobudur didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana 
sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan wangsa 
syailendra. 

Ciri menonjol candi Brobudur, yaitu adanya relief pada dinding 
Candi. Relief-relief ini dibaca sesuai arah jarum jam atau disebut 
mapradaksina yang artinya Timur. Relief-relief ini mengungkapkan 
beragam kisah dan cerita. Pembacaan cerita pada relief senantiasa 
dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi Timur di setiap 
tingkatnya, dimulai dari sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan 
pintu gerbang. 

Salah satu relief yang terdapat di dinding candi Borobudur, 


yaitu Karmawibhangga. Sesuai dengan makna simbolis pada kaki 
candi, relief yang menghiasi dinding batur yang terselubung tersebut 
menggambarkan Hukum Karma. Deretan relief tersebut bukan 
merupakan cerita seri (serial), melainkan sebuah kisah yang 
mempunyai korelasi sebab akibat. Relief tersebut tidak hanya 
memberikan gambaran terhadap perbuatan manusia yang tercela 
disertai dengan hukuman yang akan diperolehnya, melainkan juga 
perbuatan baik manusia dan fahala. Secara keseluruhan, cerita dalam 
relief merupakan penggambaran kehidupan manusia dalam lingkaran 
lahir-hidup-mati (samsara) yang tidak pernah berakhir. 


(Dirangkum dari berbagai sumber) 


Pernyataan berikut yang termasuk kalimat deskripsi berdasarkan teks deskripsi 

tersebut, yaitu... 

a. Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa 
Tengah. 

b. Borobudur menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi dan menjadi pusat ibadah 
umat Budha. 

c. Borobudur yang mempunyai arti “biara di perbukitan” ditetapkan sebagai salah 
satu warisan Dunia UNESCO. 

d. ciri menonjol candi Brobudur, yaitu adanya relief pada dinding Candi yang dibaca 
sesuai arah jarum jam. 


11. Deskripsi penutup pada struktur teks tersebut terdapat pada paragraf nomor .... 


a.(1) 
b.(2) 
c.(3) 
d.(4) 


12. Variasi kalimat kedua paragraf I yang tepat pada teks deskripsi tersebut, yaitu ... 


13. 


a. selain menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi, Candi Borobudur yang terletak 
di Magelang, Jawa Tengah, juga menjadi pusat ibadah bagi penganut Budha di 
Indonesia, khususnya pada setiap perayaan Waisak. 

b. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, khususnya pada setiap 
perayaan Waisak, selain menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi, juga menjadi 
pusat ibadah bagi penganut Budha di Indonesia. 

c. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, selain menjadi obyek 
wisata yang ramai dikunjungi, khususnya pada setiap perayaan Waisak, juga 
menjadi pusat ibadah bagi penganut Budha di Indonesia. 

d. selain menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi, juga menjadi pusat ibadah 
bagi penganut Budha di Indonesia, Candi Borobudur yang terletak di Magelang, 
Jawa Tengah, khususnya pada setiap perayaan Waisak 


Amatilah kutipan berikut ! 


Aku memiliki seekor kelinci. Kelinci bernama Belang karena memiliki warna 
belang hitam dan putih. Belang memiliki bulu yang lebat dan bersih. 
Matanya cokelat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk 
dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. 
Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. 

Kutipan diatas termasuk jenis teks deskripsi ..... 


a. deskripsi spatial 
b. deskripsi obyektif 
c. deskripsi subyektif 
d. Deskripsi umum 


14. Berikut yang termasuk kata bermajas .... 


a. menggemaskan 


b. melambai - lambai 
c. matanya jernih 
d. memiliki bulu yang bersih 


15. Teks tanggapan deskripsi berisi gambaran mengenal suatu hal atau keadaan secara 
terperinci. Hal ini bertujuan agar ....... 


a. pembaca seolah - olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut 

b. pembaca mampu memahami dan menganalisis gambaran tersebut 

c. pembaca memiliki keinginan untuk mengikuti apa yang digambarkan tersebut 
d. pembaca dengan mudah menangkap isi bacaan 


16. Topik karangan deskripsi 


Hari - hari yang menyenangkan bersama teman lamaku 
Perincian pengamatan yang tidak sesuai denggan topik itu adalah .... 


a. makan - makan bersama 
b. berbagi pengalaman 

c. mengunjuni guru yan sakit 
d. menuju oyek wisata 


17. Unsur - unsur pembangun cerita fantasi dari segi ekstrinsiknya, kecuali ...... 
a. busana 
b. tata rias 
C. tata panggung 
d. watak tokoh 


18. Bacalah cuplikan di bawah ini ! 


Akan tetapi bagaimanapun kusno tak akan putus asa. la dilahirkan dalam 
kesengsaraan, hidup bersama kesengsaraan. Meskipun celana 1001 nya 
lenyap. Kusno akan berjuan terus melawan kesengsaraan, biarpun hanya 
untuk mendapatkan sebuah celana 1001 yang lain 

Tema kutipan cerpen di atas adalah ... 


. Kesengsaraan 
. Kegigihan 
Kepasrahan 

. Kesedihan 


anov 


19. Bacalah teks dibawah ini ! 


Dan ada nasihat-nasihat ayahnya terlalu datar seperti air bengawan di 
musim kemarau, aku pun telah mulai bosan. Setiap keadaan yang 
mungkin membawa ayah memberikan nasihat-nasihatnya 

Sifat Aku pada penalan cerpen terseut adalah ...... 


a. Patuh 

b. Penurut 

c. Disiplin 

d. Pembangkang 


20. Kalimat yang menggamarkan pesan pada cuplikan cerita pada soal no. 19 adalah .... 


a. kita tidak oleh menyalahkan Tuhan 

b. jangan menyalahkan orang lain 

c. kita tidak boleh bohong dengan cara berpura-pura sakit 
d. jangan mudah menyarah menghadapi cobaan 


21. Bacalah teks berikut .... 


Sebelum duduk di bawah tugu, sebagai orang kota sejati, aku beberkan 
saputanganku ke rumput biar pantalon tropikal yang kupakai tidak kotor. 
Kemudian, aku memandang pada makam sambil menyalakan sigaret lagi. 
Di dekitar tempat rindang itu, matahari memanas terik 


Latar waktu dalam kutipan cerpen tersebut adalah .... 
a. malam hari 
b. siang hari 

c. sore hari 

d. senja hari 


22. Bacalah cuplikan teks berikut ! 


Pada liburan mendatang, kelas kami akan berdarmawisata. Menurut 
rencana, mereka akan pergi ke pegunungan. Hartati tidak senang pergi 
ke pegunungan. Hartati lebih suka pergi kepantai. 


Kalimat yang sesuai dengan cuplikan di atas adalah...... 


. Hartati ikut rombongan untuk berwisata 
. Hartati tidak ikut pergi ke pegunungan 

Hartati tidak ikut pergi berdarmawisata 
. Hartati akan ikut apabila pergi ke pantai 


anov 


23. Bacalah fabel berikut 


Pada suatu hari terjadi peperangan antara para burung dengan binatang buas. 
Kelelawar, salah satu binatang buas, sering kali berganti pihak tergantung pihak 
mana yang sedang unggul. Selama masa perang, baik pihak burung maupun pihak 
binatang buas tak ada yang memperhatikan si kelelawar. Ketika terjadi perdamaian, 
tidak ada yang mampu pula memberi perhatian kepadanya karena dianggap sebagai 
penghianatan. 


Suasana dalam fabel tersebut adalah... . 


a. Menyedihkan 
b. Menegangkan 
c. Mengharukan 
d. Menyenangkan 


24. Bacalah cuplikan cerita di awah ini ! 


Bobi suka sekali membaca maalah. Dia tidak mau diganggu. Setiap 
hari selalu meencoba untuk menulis pada secarik kertas. Di ruang 
belaarnya terdapat tumpukan kertas yang erisi tulisan. Ternyata yang 
ditulis seuah cerpen. 


Cuplikan cerita di atas merupakan bagian dari cerpen karena .... 


a. beralur tunggal 
b. bertema tentang seorang remaja 


c. menggunakan bahasa yang mudah dipahami 
d. bercerita tentang kehidupan sehari-hari 


Bacalah kutipan teks cerpen berikut kemudian kerjakan soal nomr 17 dan 18! 


Ketika doni sedang memacu sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda. Doni 
khawatir benda itu adalah bungkusan bom. Namun pada akhirnya, ia mencoba membuka 
bungkusan tersebut. Tampak di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kardus. “Wah, apa isinya 
ini?” tanyanya dalam hati. Doni segera membuka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah 
terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. “Wah, apa ini?” 
tanyanya dalam hati. “milik siapa, ya?” doni membolak-balik cincin dan kalung yang ada di dalam 
kardus. Ia makin terperanjat lagi karena ada kartu kredit di dalamnya. 


25.Kutipan cerpen tersebut merupakan bagian alur ..... 
a.pengenalan b. klimaks 
c.komplikasi d. peleraian atau nyelesaian 


26.Latar tempat dan suasana kutipan cerpen tersebut adalah..... 
a.jalan, menakutkan 


b.rumah, menegangkan 


c.rumah, menakutkan 
d.jalan, menegangkan 


27. Bacalah penggalan teks di bawah ini ! 


Ia berburu dengan ditemani oleh Tumang anjing kesayangan istana. Sangkuriang 
tidak tidak tahu 
Bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya 

Cuplikan cerita di atas merupakan bagian dari...... 


cerpen 
dongemg 
novel 
hikayat 


LOL p 


28.Urutan waktu terjadinya sebuah cerita disebut..... 
a.amanat c setting 
.b.alur d. tokoh 


29. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik pembangunan sebuah karya sastra (cerpen/novel) 
kecuali..... 

a.alur C.. sinopsis 

b.latar .d. tokoh 
30. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau obyek nyata dalam kehidupan tetapi 
diberi fantasi. Oleh karena itu, cerita fantasi bersifat .... 


a. aktual 
b.nonfiksi 
c. fiksi 
d. faktual 
B. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI ! 
1. Jelaskan ciri - ciri umum dari isi teks deskripi ! 


2. Perhatikan cuplikan teks berikut ! 


Di Kampong Randu, kota padang, ada sebuah rumah kayu beratapkan 
seng. Letaknya auh dari pohon -pohon kayu yang rindang. Jika di tilik 


perkakas rumah ini dan susunannya, nyatalah rumah ini suatu rumah 
yang dipelihara benar-benar karena sekalian yang ada di dalamnya 
terlalu kotor,tua dan tempatnya tiada teratur dengan baik. Di serambi, 
hanya ada sebuah lampu gantung yang telah berkarat besi-besinya. 


Cuplikan teks tersebut merupakan jenis teks deskripsi apa ? buktikan. 
3. Buatlah satu parangraf deskripsi obyektif ! 
4. Cermatilah cuplikan teks berikut! 


Sesampainya di rumah, Pak Salim terus tidur berpura-pura sakit. Ketika 
di tanya oleh istrinya ia tidak mau menjawab. Istrinya makin ketakutan. 
Dibuatkannya minuman dan disediakan jagungrebus beberapa buah. 
Lepas siang hari, Pak Salim berkata, “Besuk saya mau berjualan buah- 
buahan dan sayuran seperti biasa, tidakbekera lain. Tuhan tidak adil 
mengapa orang lain senang dan bahagia, saya tidak.” 


“Jangan begitu Pak! Siapa menyuruh engkau bekerja lain. Jangan 
menyalahkan Tuhan. Itu salahmu sendiri,” jawab istrinya. 


Tentukan semua unsur-unsur instrinsik dalam cuplikan teks tersebut 


5. Dari kutipan teks cerita di bawah ini, tentukan struktur teks tersebut ! 


“Begini saja, kalau kamu memang betu-betul tidak menyontek, nanti kalau 
ada ulangan lagi, kamu duduk di kursi paling belakang saja dan buktikan 
bahwa kamu pun bisa memperoleh nilai Sembilan tanpa Melati” ujar Indah 
memberi keputusan. 


